MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


ka na http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
D Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 







KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 21 November 2021/16 Rabii'ul Aakhir 1443 Brosur No.: 2061/2101/IA 


Zina dan bahayanya (1) 


Pengertian zina 


Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki laki dan perempuan yang 
tidak halal. 


Zina suatu perbuatan yang sangat buruk dan dilarang oleh Allah SWT dan 
termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman : 


YY Isl VI Mata gl 29 KE SS AI (B3 19725 Y 


Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan sal keji, dan suatu jalan saka buruk. (AS. Al-Israa' : 32) 


MIE ak EM ea 3 5 LV dB AE ot 
Ga kas AT AI Se EN pa: KA 
AI 3 3 ad Gp BE ap AI GP 
BAK TMS Bi GG Cage, Hood 

Ye YUI laa 


Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Saya tidak melihat sesuatu yang menyerupai 
makna Al lamam (dosa dosa kecil) selain dari apa yang dikatakan oleh Abu 
Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 
menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina, ia 
pasti mengalaminya dan tidak mungkin bisa menghindar. Zinanya kedua 
mata adalah melihat, zinanya lisan adalah ucapan, zinanya jiwa adalah 


berangan angan dan berkeinginan, dan kemaluan membenarkan hal itu atau 
mendustakannya." IHR. Muslim Juz 4, hal 2046, no 20) 


Ke TN SE yg aah al LE 
GNI SESI AG SAE DE II LAI II Sa 


- 


Sila! UG Ap AKI 3G Oli (Ela! LG, 


pad 


OI 3 - 35 , 21153 S3 CI Ae LaGy dh 


Ta kasa Sa elsa HaSIa Sa 


Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Telah ditetapkan pada 
anak cucu Adam bagiannya dari zina ia pasti mengalaminya dan tidak 
mungkin bisa menghindar. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua 
telinga zinanya adalah mendengarkan, lisan zinanya adalah ucapan, tangan 
zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, dan hati 
zinanya adalah berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan 
membenarkan hal itu atau mendustakannya." IHR. Muslim juz 4, hal 2047, 
no 21) 


Perbuatan zina bukan sekedar dilarang, bahkan ada hukumannya. 


Zina bisa terjadi antara laki laki yang belum menikah dengan perempuan 
yang belum menikah, atau laki laki yang belum menikah dengan perempuan 
yang sudah menikah, atau laki laki yang sudah menikah dengan perempuan 
yang belum menikah, atau laki laki yang sudah menikah dengan perempuan 
yang sudah menikah. 

Apabila zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah, maka 
hukumannya di dera seratus kali. Allah SWT berfirman : 


SAE Yg ALL Ela KH An IS AU BG AS 


Apiag SNI a33 AL Oki ES OA up 2 KT us 
2 


o . - 
MO at ek SAT SIN TP 
Tip oa gp dalb laslas 


Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman. (AS. An-Nuur : 2) 


& 
o 0 


Sr cah BEA Jin DAA aan BP UI 
YA KG Bb ee in 323 


Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah memutuskan 
hukuman orang yang berzina tetapi tidak muhshan (belum menikah), yaitu 
dengan diasingkan setahun dan dikenakan hukuman dera. (HR. Bukhari juz 
8, hal. 28| 


Apabila zina itu dilakukan oleh seorang suami atau oleh seorang istri, atau 
oleh orang yang pernah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai 
mati. Allah SWT berfirman : 


ing Gale WiehANG (KALI Ie Ke Gee ap 
Saga 235 IS oa 3 SANG talas Bugar 


o Ak $ o e: 2 : 19 PP Ragi at JL Lon Si 
Ob Kap Sh Lease OS (No) Ik SA 3 
(Oh G3 SEA Ol Aha B5 li GE 

V1 ol 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 
ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 
apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita- 


3 


wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan yang lain kepadanya. (15) Dan terhadap dua orang yang 
melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada 
keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka 
biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang. (16) IAS.An-Nisaa' : 15-16| 


Di dalam hadits disebutkan : 
Ia 3 VER gb us PR Se 


NAK 


AI BAN AI In CJ LE 25 AA 
AN “ate as SPI ES) 


- 


Al Ir JUS BOB PE Bb (AAS Tia 


& “ 


ah G3 NN Mai ea sa Ol: 2 . $5 


Jive aa Ie Anget agnes 3035 


BEA Ja JS ya | La “ai S5 es IS 


Sik 


BAN it alan ARP ES Il Bab Saja 


Yo 


Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhaniy, mereka berkata : Bahwa 
ada seorang laki-laki Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 
“Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku tidak meminta kepadamu kecuali 
engkau memutuskan hukum untukku dengan kitab Allah”. Sedang yang lain 
berkata (dan dia lebih pintar dari padanya), “Ya, putuskanlah hukum antara 
kami berdua ini menurut kitab Allah, dan ijinkanlah aku (untuk berkata)”. Lalu 
Rasulullah SAW menjawab, “Silakan”. Maka orang yang kedua itu berkata, 
“Sesungguhnya anakku bekerja pada orang ini, lalu berzina dengan istrinya, 
sedang aku diberitahu bahwa anakku itu harus dirajam. Maka aku 
menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba perempuan, lalu 
aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, maka mereka memberi tahu 
bahwa anakku hanya didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, 
sedang istri orang ini harus dirajam”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi 
Tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua 
dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembali kepadamu, 
sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. 
Dan engkau hai Unais, pergilah ke tempat istri orang ini, dan tanyakan, jika 
dia mengaku, maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian 
berangkat ke tempat perempuan tersebut, dan perempuan tersebut 
mengakui”. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajamnya, 
kemudian ia pun dirajam. (HR. Muslim juz 3, hal. 1324, no 25| 


“ -. 


SEA ta A3 JAV BEA Jis SEE ae ra 


MS ALL VI BI Jia BI 3 RI 


Dari Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan 
5 


bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab: 
1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, 
dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari 
jamaah kaum muslimin”. IHR. Muslim juz 3, hal. 1302, no 25| 


Perbuatan zina sangat besar bahayanya. 


Perbuatan zina bisa menyebabkan seseorang mengingkari janji, merusak 
nasab keturunan, membuat kebohongan, putus sekolah, membuang bayi, 
menyebabkan permusuhan, pembunuhan, sakit kelamin dan lain lain. 
Misalnya : 

1) Ada seorang laki laki berpacaran, bersepi sepi, kemudian berzina, bukan 
hanya sekali bahkan berkali kali, akhirnya perempuan tersebut hamil. 
Kemudian perempuan tersebut meminta pertanggungjawaban kepada 
laki laki tersebut, semula laki laki tersebut sanggup menikahinya, namun 
kenyataannya si laki laki tersebut menghilang dan tidak memenuhi 
janjinya, dan akhirnya perempuan tersebut melahirkan bayinya, dan bayi 
tersebut perempuan. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan : 

a. mengingkari janji 

b. merusak nasab keturunan, karena bayi tersebut hanya punya ibu tetapi 
tidak punya ayah. Apabila bayi perempuan tersebut telah dewasa dan 
akan menikah, ia tidak mempunyai wali nasab, maka harus memakai 
wali hakim. 

2) Ada seorang perempuan yang berzina bukan hanya dengan seorang laki 
laki, bahkan dengan beberapa laki laki akhirnya perempuan tersebut 
hamil, dan tidak ada diantara laki laki tersebut yang mau menikahinya. 
Akhirnya perempuan tersebut melahirkan bayi, karena tidak sanggup 
menanggung malu, lalu bayi tersebut dibuang. Dari kejadian ini berarti 
zina mengakibatkan : 

a. menanggung malu 
b. merusak nasab keturunan 
c. berbuat kejam dengan membuang bayi yang tidak berdosa tersebut. 

3) Ada seorang perempuan dan masih sekolah. Kemudian perempuan 
tersebut berbuat zina, bukan hanya sekali dua kali, bahkan berkali kali, 
akhirnya perempuan tersebut hamil. Perempuan tersebut hamil padahal 
ia masih sekolah, maka perempuan tersebut malu dengan teman 
temannya, dan akhirnya iapun tidak masuk sekolah, ia pilih tidak 
melanjutkan sekolah. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan: 

a. menanggung malu 
b. putus sekolah 


4) Ada seorang suami, ia berzina dengan adik istrinya, kemudian adik istrinya 
tersebut hamil. Kemudian istri tersebut minta cerai, kemudian diceraikan 
oleh suaminya, lalu suami tersebut menikahi iparnya. Dari kejadian ini 
berarti zina mengakibatkan : 

a. merusak nasab keturunan 
b. membuat dendam dan permusuhan diantara keluarga. 


Larangan menuduh seseorang berbuat zina 


Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk, namun demikian untuk 
menjaga supaya masyarakat hidup tenang, tentram dan damai, tidak boleh 
seseorang mudah mudah menuduh orang lain berbuat zina. Apabila 
seseorang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan 
empat orang saksi, maka orang yang menuduh tersebut dikenakan hukuman 
didera delapan puluh kali. Allah DR berfirman : 


AL ANE Pt 2 3 1 Germ ep3a s9 


3 GL 


9 Ogan AA adi Ia Gstga Da Yale gak 
23 3S At DU Igbeltotg SUS ang Ga BIG SAI VI (4) 
o-t1l .(o) 


Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) 
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang 
yang fasig. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan 
memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (AS. An-Nuur : 4-5) 


Di dalam hadits disebutkan : 


Ol Al II 6 JB B3 3 Ia OT Tarh a LG 


10 (BNAYO IV alam 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Sa'ad bin “Ubadah berkata:” Ya Rasulullah 
Jika aku mendapati istriku bersama seorang laki-laki, apakah aku juga harus 
menangguhkannya sehingga aku mendatangkan empat orang saksi ?”. 
Beliau SAW bersabda, “Ya”. IHR. Muslim juz 2, hal 1135, no 15J. 


Ditetapkan hukuman apabila sudah jelas berbuat zina. 


Orang yang berbuat zina bisa dikenakan hukuman seratus kali dera bagi 
yang belum menikah, dan hukuman rajam bagi yang sudah menikah, apabila 
sudah jelas dan meyaginkan bahwa orang tersebut benar benar telah 
berbuat zina, hal ini bisa diketahui: 

1) karena adanya tuduhan dan dengan mendatangkan empat orang saksi. 
2) karena adanya pengakuan dari orang yang melakukan zina itu sendiri. 

3) karena wanita yang melakukan zina tersebut hamil. 


Se Tai NA SEN 2 Ulas Atala S3 2 
, jai Gigit be aa 


si Ne aa Edit de :5 Ea PENA Om 33 OB 
Pora Nat S5 HI 


Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah 
ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian 
apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita- 
wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi Jean yang lain Kep Aya (AS.An-Nisaa' : 15) 


Te Ja sae SA JB AU Sg 


SU Ia GS SSS do uA 3 R3 


o 11x 


3 au J3 b 2 JUS 4 Ah Pa Ae Ge3Sh 


Ona 


La oa ai la 5 Sa pku. Bertin 
BEE 3 H3 ES NA Na Ie 


Gbu ae 


-a 55 IE Sea 23 JB NN IE SPS DA 


o 


Yr 6 la api J8 3 PA A ag ASI et & ira 


rea 


0. LX 


AA ya da Man ae 
BEKASI MIT ca GEN BI UG. Kari 


YU BD NYYA 2 ana 


Dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata: “Ada seorang laki-laki dari kaum 
muslimin menghadap Rasulullah SAW di masjid, lalu menyeru, “Ya 
Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar telah berzina”. Kemudian 
Rasulullah SAW berpaling, beliau menjauhi wajahnya, lalu orang itu berkata 
lagi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berzina”. Maka 
Rasulullah SAW berpaling sehingga orang tersebut mengulangi yang 
demikian itu sampai empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya empat kali, 
maka Rasulullah SAW memanggilnya, lalu bertanya, “Apakah kamu gila ?” 
la menjawab, “Tidak”. Beliau bertanya lagi, “Apakah engkau sudah menikah 
?” Ia menjawab, “Sudah”. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para shahabat, 
“Bawalah dia dan rajamlah”. Ibnu Syihab berkata: “Ada seorang yang 
mendengar dari Jabir bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Jabir 
berkata, “Aku termasuk salah seorang yang merajamnya, yaitu kami rajam 
dia di mushalla (lapangan yang biasa untuk shalat 'ied). Tetapi tatkala batu- 
batu lemparan itu melukainya, ia lari, lalu kami tangkap dia di Harrah, 
kemudian kami rajam (sampai mati)”. IHR. Muslim juz 3, hal. 1318, no 16J. 


Uu 3 3 Li SEE 3 


VE Gel Lap 


Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata : Tatkala Maa'iz bin Maalik datang kepada 
Nabi SAW, Nabi SAW bertanya kepadanya, “Barangkali engkau hanya 
mencium saja, atau mungkin engkau sekedar meraba saja atau mungkin 
sekedar memandang saja ?”. Maa'iz menjawab, “Tidak ya Rasulullah”. Lalu 
Nabi SAW bertanya, “Apakah engkau setubuhi dia ?”. (Beliau tidak 
menggunakan kata sindiran). (Ibnu "Abbas berkata), “Ketika itu lalu beliau 
memerintahkan untuk Ka (HR. Bukhari juz 8, hal. 24| 

ITS o.A To 
Ea EN 5 bal Ie JB ig sa aa 


Ie dah Ob MP cat ga Ula BEAN Cot 5 ami 
AE ESA “LS AN GE EA 
SIB a53 1 Ab UI 9 UU CE 3 


Kn NN aa an Aa 


Penahan 5 Ja uk Ia JG 
LE Gogat Ae MISS 5JE Ne eat aa YES 


A0. 


BETA BO EN ih ag al aa AG ani Ol 3 


KP 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Seorang laki-laki dari suku Aslam datang 
10 


kepada Nabiyyullah SAW lalu ia mengaku telah melakukan perbuatan haram 
dengan seorang perempuan, dengan empat kali pengakuan. Setiap kali ia 
mengetengahkan pengakuannya itu Nabi SAW berpaling. Lalu untuk yang 
kelima kalinya baru Nabi SAW menghadapinya, seraya bertanya, “Apakah 
engkau setubuhi dia ?”. Ia menjawab, “Ya”. Nabi SAW bertanya 
lagi,”Sehingga kemaluanmu masuk ke dalam farjinya ?”. Ia menjawab, “Ya”. 
Nabi SAW bertanya lagi, “Apakah seperti celak masuk ke dalam wadahnya 
dan seperti timba masuk ke dalam sumur ?” Ia menjawab, “Ya”. Nabi SAW 
bertanya lagi, “Tahukah engkau, apakah zina itu ?”. Ia menjawab, “Ya, saya 
tahu. Yaitu saya melakukan perbuatan yang haram dengan perempuan itu 
seperti seorang suami melakukan perbuatan halal dengan istrinya”. Nabi 
SAW bertanya lagi, “Apakah yang kamu inginkan dengan perkataanmu ini 
?”. Ia menjawab, “Saya bermaksud supaya engkau dapat membersihkan aku 
(sebagai taubat)”. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ia dirajam, lalu dia 
dirajam. (HR. Abu Dawud juz 4, hal. 148, no. 4428| 


Pa 
dik y KA 10 Para w 
Pa ra - 


PEN AS Ia AN ye yi Olis IE 
AG AS EL BI GL IN oa IE 
PE S3 AD JUS SSS Aj Aa Gale J5 
Dang jpg (na BIAN JA Ia Sato Cp San 
KE BAN AN en SU Ah Uang SA SI Ia KI 


Dari “Imran bin Hushain, bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah 
11 


datang kepada Nabiyyullah SAW dalam keadaan hamil karena zina. Lalu ia 
berkata, “Ya Nabiyyallah, saya telah berbuat pelanggaran, maka 
laksanakanlah hukuman itu kepadaku”. Lalu Nabiyyullah SAW memanggil 
walinya, lalu bersabda, “Peliharalah wanita ini dengan baik, dan jika ia telah 
melahirkan, maka bawalah ia kemari”. Kemudian walinya itu 
mengerjakannya. Setelah wanita itu melahirkan, lalu dibawa kepada 
Nabiyyullah SAW, kemudian diperintahkan supaya pakaiannya diikat rapat- 
rapat, lalu diperintahkan untuk dirajam, kemudian wanita itu dirajam. 
Kemudian beliau menshalatkannya. Lalu Umar menegur Nabi SAW, 
“Mengapa engkau menshalatkannya ya Nabiyyallah, sedang ia telah berzina 
?”. Jawab Nabiyyullah, “Sungguh dia telah bertaubat, yang andaikata 
taubatnya itu dibagi kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya 
mencukupinya. Apakah kamu pernah mendapati orang yang lebih utama dari 
orang yang menyerahkan dirinya karena Allah Ta'aalaa ?”. (HR. Muslim juz 
3, hal. 1324, no 241. 


(bersambung) 


12 


